BAGAIMANA MEMANFAATKAN 
PELUANG SUKSES MELALUI 
MATA UANG GLOBAL INT».—! 


ALFRED -M. SONDAKH 
BERDASARKAN PENGALAMAN PRIBADI 


- 
- 
st | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


195 BERBURU 
“ » 
BITCOIN 


BAGAIMANA MEMANFAATKAN 
PELUANG SUKSES MELALUI 
MATA UANG GLOBAL INI-.. 


ALFRED M. SONDAKH 


BERDASARKAN PENGALAMAN PRIBADI 


' 
' 
' 
, 
, 
1 

TT “ 

- 

I | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Th. 2014 
Tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama | (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ 
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 


(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (|) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ 
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU 
BITCOIN 


BAGAIMANA MEMANFAATKAN 
PELUANG SUKSES MELALUI 
MATA UANG GLOBAL INI 


ALFRED M. SONDAKH 


S 


Grasindo, Jakarta 
2016 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berburu Bitcoin 
Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses 
Melalui Mata Uang Global Ini 


OAlfred M. Sondakh 


GWI: 57.16.4.0060 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 
Gedung Kompas Gramedia lantai 3, 

Jln. Palmerah Barat No. 33-37, Jakarta 10270. 
Anggota IKAPI, Jakarta, Agustus, 2016 


Cetakan I: Oktober, 2016 
Editor: Adinto F. Susanto 
Sampul: wesfixityegmail.com 
Tata isi: wesfixityegmail.com 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperba- 
nyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari 
Penerbit. 


www.grasindo.id 


ISBN: 978-602-375-716-9 
E 


Dicetak oleh Percetakan PT. Gramedia, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab Percetakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR 


APA ITU MATA UANG ELEKTRONIK? 
APA ITU MATA UANG KRIPTO? 

APA ITU BITCOIN? 

PENGGUNAAN BITCOIN 

DOMPET TEMPAT MENYIMPAN BITCOIN 
CARA MEMILIKI BITCOIN 


PENUTUP 
DAFTAR PUSTAKA 
TENTANG PENULIS 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vii 


159 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


Bermula dari berselancar di internet, saya melihat be- 
berapa berita tentang jenis mata uang baru berbentuk 
virtual, yang disebut Bitcoin. Banyak situs yang menawar- 
kan jual beli terutama di Amerika dan Eropa, yang ber- 
arti mata uang elektronik baru ini sudah mulai memili- 
ki nilai. Pada akhir 2013, Bitcoin sempat mencapai 1000 
dolar Amerika, suatu angka yang mengejutkan banyak 
orang dan menjadi topik perbincangan berbagai media 


massa. 


Rasa penasaran untuk mengetahui lebih lanjut apa 
itu Bitcoin dan bagaimana bisa sampai memiliki nilai 
pasar sedemikian tinggi, membuat saya berpikir untuk 
mencoba. Mulailah saya mencari sebanyak mungkin ar- 
tikel di internet yang berkaitan dengan mata uang baru 
tersebut dan langsung mencoba mendapatkan serta 


menggunakannya sebagai alat pembayaran. 


Setelah melalui pasang surut nilai tukar dan menge- 


tahui penggunaan mata uang kripto yang ternyata 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


» 


vili 


menggunakan kombinasi teknologi elektro, algoritma 
matematik dan jaringan komputer, tiga tahun kemudian 
saya tergerak untuk berbagi pengalaman sedikit tentang 


mata uang baru ini. 


Tujuan tulisan ini dibuat agar masyarakat mulai ikut 
mengenal apa itu mata uang kripto (Cryptocurrency) 
sebagai media pertukaran, mengapa mata uang kripto 
khususnya Bitcoin bisa berkembang dan mulai disukai 
orang, sampai bagaimana cara memiliki serta menggu- 


nakannya. 


Sebagai mata uang percobaan, Bitcoin tentunya ma- 
sih belum diterima oleh semua negara di dunia, apalagi 
sifat desentralisasi dari mata uang ini yang tidak diatur 
oleh otoritas atau lembaga mana pun. Untuk itu, saya 
akan lebih banyak memberikan contoh dan langkah 
langkah panduan praktis sehingga pembaca akan lebih 
mudah mengikuti dan langsung mempraktikkan di de- 


pan layar komputer dan atau ponsel masing masing. 


Saya tidak dapat menghindari beberapa istilah a- 
sing dalam penulisan buku ini yang menjadi sedikit 
kendala dalam beberapa penjelasan tentang uang krip- 
to. Untuk itu, saya berusaha menyajikan dengan bahasa 
sehari-hari yang sejujurnya, juga memiliki keterbatasan 


untuk menerjemahkan beberapa istilah asing. 


Isi buku ini akan memberikan gambaran singkat bah- 
wa ada teknologi blockchain yang kalau menurut saya, 


mirip gotong royong digital-virtual dalam membangun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


blok-blok jaringan komputer, dengan memecahkan kode 
kode rumit dan memproses dengan aman semua tran- 
saksi. Latar belakang munculnya banyak jenis mata uang 
kripto yang beredar sekarang ini, tidak lepas dari Bitcoin 
sebagai induk mata uang kripto, menurut para pakar. 
Mulai dari cara menyiapkan tempat menyimpan uang 
kripto, sampai membuat langkah keamanan yang pen- 
ting untuk diketahui, dan memiliki Bitcoin sendiri, akan 
dibahas dengan petunjuk gambar-gambar yang sangat 


mudah dipraktikkan sendiri di rumah. 


Bagian akhir cukup menarik karena membahas 
bagaimana Anda bisa mendapatkan Bitcoin dengan 
modal perangkat komputer dengan koneksi internet di- 
rumah, maupun smartphone. Sesuatu yang baru perlu 
diuji coba agar kita bisa memahami bagaimana penggu- 
naannya secara nyata nantinya. Anda tidak sekadar tahu 
tetapi juga memahami cara kerja sebuah dompet uang 
kripto untuk digunakan sehari hari dalam melakukan 
pembayaran. Bukan mustahil bagi Anda yang lebih ahli 
bisa mengembangkan teknologi sumber terbuka (open 
source technology) untuk membuat suatu hal baru dalam 
dunia mata uang kripto, maupun bentuk lain setelah 


membaca buku ini. 


Buku ini masih jauh dari sempurna, sejalan dengan 
waktu, teknologi blockchain sangat pesat perkembang- 
annya, baik perangkat lunak maupun perangkat keras- 
nya. Para pencetus dan pengembang uang kripto selalu 


menggunakan media promosi melalui internet untuk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


BERBURU BITCOIN 


memperkenalkan produk mereka. Di sini, saya akan 
banyak mengambil informasi tautan ke situs-situs web 
penyedia informasi tentang mata uang kripto khususnya 


Bitcoin. 


Semoga buku ini dapat menambah wawasan Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


APA ITU 
MATA UANG ELEKTRONIK ? 


Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang di- 
gunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. 
Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan 
komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan har- 
ga digital). Electronic Funds Transfer (EFT) adalah sebuah 
contoh uang elektronik. 


Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored- 
vdlue) atau prabayar (prepaid) di mana sejumlah nilai 
uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimi- 
liki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang 
pada saat konsumen menggunakannya untuk pemba- 
yaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam 
jenis pembayaran (multi purpose) dan berbeda dengan 
instrumen single purpose seperti kartu telepon. 


(dikutip dari Wikipedia.org) 


Di zaman sekarang ini pasti sudah banyak orang me- 
ngenal mesin Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, yang 
secara elektronik dapat mengeluarkan uang kertas, me- 
mindahkan sejumlah uang yang ada dalam rekening kita 


ke rekening pihak lain. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


Syarat awal adalah kita harus memiliki sebuah re- 
kening tabungan dan menyetorkan sejumlah uang ke 
bank perantara yang mencatat secara elektronik jumlah 
setoran awal ke dalam nomor rekening baru yang dibuka 
atas nama kita dengan mengetik di keyboard komputer 
agar saldo sejumlah setoran masuk ke dalam rekening 
baru kita. Tahap akhir pembukaan rekening baru dibuk- 
tikan dengan menerbitkan sebuah buku tabungan atas 
nama kita, dan sebuah fasilitas tambahan untuk kemu- 


dahaan bertransaksi yaitu kartu ATM. 


Proses pembukaan rekening selesai pada tahap itu. 
Kita resmi menjadi nasabah penabung di bank tersebut, 


dan memegang sebuah buku tabungan dan kartu atm. 


Uang kertas hasil setoran nasabah sebagian dimasuk- 
kan ke dalam kotak uang mesin ATM yang tersebar di 
berbagai tempat untuk dapat diambil oleh nasabah yang 
punya saldo tabungan. Tetapi, selain pengambilan tunai, 
nasabah dapat melakukan pemindahaan uang tabungan 
ke pihak lain yang sudah mempunyai rekening, baik di 
bank yang sama maupun bank lain. Pemindahan se- 
bagian saldo dari rekening kita ke rekening pihak lain 


menggunakan ATM dijalankan secara elektronik seperti: 
« pembelian barang danjasa, 


« pembayaran tagihan seperti listrik, pam, telepon, 
kartu kredit, 


« pindah dana atau transfer uang ke rekening pi- 
hak lain 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Di sisi lain, bank berhak memotong sejumlah nilai 
ketika kita mengirim uang ke rekening pihak lain, pene- 
rimaan uang masuk dari luar negri, dan pajak atas bunga 
saldo yang diambil dari saldo kita sebagai biaya-biaya 
bank. Selain itu, secara otomatis bank menambahkan 
saldo bunga berdasarkan besaran saldo dengan meng- 
gunakan persentasi per tahun yang dipublikasikan di 
kantor bank dan media massa, supaya semua nasabah 


mengetahuinya. 


Prinsip di atas tidak lepas dari kepercayaan kita 
menunjuk mediator atau bank, dan sebaliknya bank pun 
memberikan syarat wajib kepada calon pemegang re- 
kening atau nasabah untuk memberikan data-data pri- 
badi dan juga asal usul sumber dana yang akan disetor- 


kan sebelum rekening baru itu disetujui. 


Sistem lalu lintas perpindahan uang yang disebut- 
kan di atas dilakukan secara elektronik atau digital dari 
media server atau chip milik perantara atau bank terkait 
ke pihak bank lain atau rekening berbeda dalam bank 
yang sama. Proses perpindahan uang dalam sistim elek- 
tronik selalu melibatkan internet sebagai jalan raya pe- 
ngiriman. 

Kemudian dengan semakin banyaknya pengguna 
ponsel, mulai diciptakan sebuah fasilitas SMS banking 
yaitu sebuah cara bertransaksi menggunakan format pe- 
ngiriman teks dari ponsel yang nomornya sudah didaf- 
tarkan. Nasabah dapat bertransaksi melalui pengiriman 


teks dengan format tertentu ke nomor tujuan 4-digit, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


BERBURU BITCOIN 


yaitu nomor khusus yang digunakan oleh masing-ma- 
sing bank perantara, tanpa harus pergi ke atm atau bank. 
Satu nomor selular berlaku untuk satu rekening yang 
menempel dalam sistem bank sebagai syarat untuk bisa 


menggunakan fasilitas tambahan tersebut. 


Untuk menjaga keamanan saluran transaksi ponsel 
pribadi, nasabah diharuskan membuat sandi atau pin 
yang biasanya berupa 4 sampai 6 digit angka. Pin terse- 
but digunakan ketika sebuah transaksi disetujui untuk 
dijalankan. Jadi anggaplah seperti sebuah tanda tangan 
di atas kertas transfer saat kita melakukan transaksi di 


bank, di mana buku bank dan KTP Anda sebagai ponsel. 


Perkembangan internet yang semakin maju dan 
adanya persaingan antar-internet provider atau penyedia 
layanan internet, menjadikan tarif internet semakin mu- 
rah. Bersamaan dengan itu, teknologi ponsel pun ber- 


tumbuh dengan pesat. 


Tersedianya koneksi internet membuat bank-bank 
mulai berinovasi mengeluarkan fasilitas baru yaitu in- 
ternet banking. Nasabah bank yang memiliki koneksi in- 
ternet di rumah dan di kantor sudah bisa mendaftarkan 
fasilitas internet banking dan mendapatkan akses serta to- 
ken digital yang berbentuk kalkulator kecil, sebagai me- 


dia keamanan bertransaksi. 


Hampir semua transaksi non-tunai dalam negeri 
dapat dilakukan melalui internet banking. Biaya SMS 


banking yang cukup mahal untuk setiap transaksi dapat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


diredam dengan adanya internet banking. Dari sinilah, 
awal istilah mobile banking mulai diperkenalkan. Dari 
layar kecil sebuah ponsel yang hanya bisa SMS dan me- 
nelepon, teknologi ponsel kemudian meningkat ke pon- 
sel layar lebar berkemampuan tinggi dalam menjelajah 
internet, dan ketajaman gambar untuk berfoto dan selfie. 
Smartphone adalah istilah perangkat selular yang punya 
banyak kemampuan itu. Lima tahun terakhir banyak 
sekali bermunculan produk smartphone dari berbagai 


merek dan produsen. 


Kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, 
dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaann- 
ya. Dengan perkenalan internet, bank online, kartu debit, 
dan pembayaran online, serta bisnis internet, uang kertas 
menjadi sebuah barang masa lalu. (Wikipedia.org) 


Masalah tingkat keamanan selalu menjadi isu be- 
sar dalam teknis lalu lintas transaksi keuangan elektro- 
nik. Masing-masing bank sebagai perantara berusaha 
semaksimal mungkin memperkuat tingkat keaman- 
an transaksi digital, di antaranya dengan menerapkan 
prinsip kriptografi untuk menjaga semua kemungkinan 
adanya peretas atau hacker yang dapat mengganggu bah- 


kan mencuri uang nasabah. 


Contoh jenis mata uang digital lain yang mempunyai 
nilai tukar terhadap mata uang asing dan emas adalah 
E-Gold yang didirikan pada 1996, oleh Gold & Silver Re- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


BERBURU BITCOIN 


serve Inc. yang berpusat di Nevis, Kepulauan Antilles 
Kecil. Beberapa tahun sebelum pecahnya gelembung 
bisnis dotcom (dotcom bubble), perusahaan-perusahaan 


spekulasi berbasis internet runtuh di era 1998-2000. 


E-Gold murni menggunakan jaringan internet da- 
lam transaksi jual-belinya, tetapi mereka tidak menjual 
langsung kepada pembeli, melainkan melalui mediator, 
seperti Omnipay, yaitu anak perusahaan E-Gold dan be- 
berapa perusahaan perantara digital lainnya yang ber- 


munculan untuk jual beli E-Gold. 


Di Indonesia, sempat juga menjamur beberapa 
penyedia layanan jual beli mata uang digital E-Gold se- 
jak 2000 sampai tahun lalu. Biaya keanggotaan E-Gold 
1Yo pertahun dan tiap transaksi juga dikenakan biaya-bi- 
aya oleh perantara. Saya sempat kecurian E-Gold pada 
2003, yang dilakukan oleh hacker yang memasang keylog- 


ger di saat saya masuk ke salah satu situs web mediator. 


Januari 2016, situs E-Gold.com resmi ditutup. Sebagai 
pengganti, mereka menyuarakan organisasi baru, berna- 
ma COEPTIS. Namun, tidak diketahui lagi nasib Coeptis 
di pertengahan 2016. 


EBullion adalah sejenis mata uang digital seperti 
E-Gold yang didirikan pada Juli 2001 oleh perusahaan 
Payza Inc. di California. Masih sama praktiknya dengan 
E-Gold yaitu didukung oleh persediaan emas, untuk me- 
netapkan nilai mata uangnya. EBullion sempat menge- 


luarkan kartu debit bagi pengguna di Amerika saja. Ti- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dak banyak terdengar penggunanya di Indonesia sampai 
2008, setelah salah satu pemiliknya Jane Fayed mening- 
gal akibat pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 
suaminya sendiri Jim Fayed. Setelahnya, Ebullion lenyap 


ditelan bumi. 


Paypal didirikan pada 1998 oleh Confinity Inc. di Cali- 
fornia dan mengeluarkan produk uang digital tersebut 
untuk dipromosikan di akhir 1999. Pada 2000, Confini- 
ty Inc. bergabung dengan perusahaan X.com yang tidak 
lama kemudian dianggap oleh banyak pihak sebagai 
usaha berbau pornografi. Akhirnya mereka mengubah- 
nya menjadi sebuah perusahaan, dengan nama Paypal 


Incorporation. 


Paypal bergerak dalam bidang pembayaran online 
untuk menggantikan pembayaran tradisional di seluruh 
dunia. Sebagai salah satu perusahaan pembayaran online 
terbesar, Paypal mulai masuk dalam daftar penawaran 
saham publik pada 2002, serta resmi diakuisisi oleh 
eBay. eBay adalah situs jual beli barang online terbesar 
yang dibuat oleh Pierre Omnidyar pada 1995 dan berkan- 


tor pusat di San Jose, Amerika. 


Pada 2014, Paypal berhasil mencapai perputaran 
USD288 milyar di 190 negara, dengan pendapatan 
USDy7,9 milyar atau 4096 dari total keuntungan eBay.Pada 
tahun yang sama, Paypal mengumumkan rencana me- 
misahkan diri menjadi badan usaha yang berdiri sendiri 


terlepas dari eBay, dan realisasinya terjadi pada Juli 2015. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


BERBURU BITCOIN 


Sepengetahuan saya, kebanyakan pengguna lokal 
kita menggunakan Paypal untuk belanja online baik di 
eBay, Amazon, maupun situs web belanja luar negeri 
lain. Selain itu, ada juga yang menggunakannya untuk 
“bermain” Forex, Option, saham luar negeri, dan mem- 


beli games. 


Cara memiliki Paypal cukup dengan membuka 
alamat web www.paypal.com dan melakukan registrasi 
di sana. Isikanlah data pribadi yang benar sesuai dengan 
identitas Anda, dan sebagai pengguna berstatus verified, 
Anda harus mengikuti syarat verifikasi dengan kartu 
kredit terlebih dahulu. 


Jika belum berstatus verified, Anda masih boleh 
menggunakan akun Anda untuk bertransaksi dengan 
mengisi saldo, dengan cara membeli dari pihak ketiga, 
yaitu penyedia saldo Paypal dengan dasar konversi mata 
uang dolar Amerika. Namun, ini dibatasi maksimum 
USDI1oo saja. 


Alamat email menjadi kunci sebagai alamat pengi- 
riman uang Paypal Anda. Penyedia saldo Paypal sudah 
banyak dijual oleh pihak penyedia layanan jual beli uang 
digital online di Indonesia. Setelah melakukan pembeli- 
an dengan pembayaran transfer dari rekening Anda ke 
rekening penyedia saldo Paypal, biasanya dalam waktu 
kurang dari satu jam, Anda sudah bisa menemukan saldo 


Paypal dalam akun Anda dan mulai membelanjakannya. 


Dengan adanya persyaratan kartu kredit, membuat 


banyak pihak yang kesulitan mendapatkan akun yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sudah terverifikasi karena mereka ingin bertransaksi 


lebih dari seratus dolar. 


Melihat peluang tersebut, muncul banyak penyedia 
gelap kartu kredit virtual (virtual cc) yaitu kartu non-fisik 
berbentuk angka nomor kartu, masa berlaku, dan 3 digit 
kode rahasia, hanya untuk tujuan mendapatkan status 
verifikasi dari Paypal. Mereka menawarkan dengan pem- 
belian online dan menggunakan pembayaran transfer 
bank, atau kartu kredit asli. Tentu saja virtual cc adalah 
suatu tindakan tidak layak untuk dilakukan. Fenomena 
tersebut untuk menunjukkan kepada Anda betapa be- 
sarnya bisnis Paypal sampai sekarang, hingga orang rela 


mengusahakan suatu tindakan manipulasi kartu kredit. 


Paypal saya lihat sekarang sudah mempunyai situs ber- 
bahasa Indonesia. Bersama dengan dibukanya pintu tran- 
saksi dengan bank lokal, Paypal memperbolehkan peng- 
gunanya menarik uang saldonya langsung ke bank lokal. 


Sekali lagi, Paypal adalah mediator seperti sebuah bank. 


Uang Virtual 


Virtual diartikan sebagai tidak memiliki dasar realitas 
fisik. Mata Uang Virtual telah didefenisikan sejak tahun 
2012 oleh “European Central Bank sebagai suatu bentuk 
mata uang tanpa aturan atau regulasi yang diciptakan 
dan diawasi oleh pengembangnya untuk digunakan oleh 


anggota anggotanya khusus yaitu komunitas virtual. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


BERBURU BITCOIN 


US Department of Treasury pada 2013 menyatakan 
lebih tegas bahwa uang virtual sebagai “alat tukar yang 
beroperasi seperti mata uang di beberapa lingkungan 
tertentu, tetapi tidak memiliki atribut apa pun sebagai 
mata uang riil”. Kuncinya adalah atribut mata uang vir- 
tual tidak memiliki definisi sebagai status legal tender. 
Bahasa saya, uang virtual tidak memiliki nilai intrinsik 


yang sah untuk dipakai sebagai pengajuan harga. 


Dalam hal regulasi, dikatakan bahwa mata uang vir- 
tual menimbulkan tantangan bagi bank sentral, regula- 
tor keuangan, departemen, atau kementerian keuangan, 
serta otoritas fiskal dan otoritas statistik. Untuk sekarang 
ini, pernyataan di atas terdengar mengandung sebuah 
kekhawatiran dari pihak penguasa. Mengapa? Karena 
tipisnya perbedaan antara uang digital dan uang virtual 
yang keduanya menggunakan internet. Meskipun uang 
digital lebih nyata dan ada pengawasnya, tetapi karena 
uang virtual semakin berkembang dan semakin banyak 
penggunanya, seakan menjadi saingan berat yang tidak 
boleh dipandang sebelah mata. 


Mungkin pembaca akan memperdebatkan istilah 
maupun perbedaan dari uang digital dan uang virtual 
juga. Tidak mengherankan, sebab di negara lain juga 
banyak pihak otoritas, para ahli keuangan, maupun 
masyarakat yang saling berdebat dan mempertahankan 


argumen mereka. 


Mata uang digital masih bersifat tersentralisasi, di 


mana peredarannya diawasi oleh otoritas yang dapat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mengendalikan arus lalu lintas transaksi. Mata uang 
virtual lebih cenderung dikaitkan ke mata uang kripto, 


dibanding penyamaan ke arah uang digital. 


Koin Amazon adalah salah satu contoh uang virtual. 
Berdasarkan definisi Wikipedia, koin ini adalah metode 
pembayaran digital yang dibuat oleh Amazon.com. Koin 
ini hanya dapat digunakan untuk membeli perangkat lu- 
nak, untuk Kindle, Kindle Fire, dan perangkat Android 
dari dalam aplikasi, atau dari Amazon Appstore. 


Kata koin bukan diartikan sebagai bentuk fisik bulat- 
an logam, seperti koin perak atau koin emas, tetapi koin 
yang bersifat virtual. Satu koin bernilai sesuka hati pe- 


nerbitnya, seperti amazon.com dalam contoh di atas. 


Seperti sebuah kupon atau poin dalam kartu khusus 
yang dikeluarkan oleh toko A, koin itu hanya bisa kita 
tukar dengan produk tertentu di toko A saja. 


Satu koin Amazon - 1 sen yang duduk dalam peme- 
gang akun amazon. Koin itu tidak dapat diuangkan atau 
diperjualbelikan, atau ditukar dengan koin sesama pe- 
megang akun Amazon. Bisa saja Amazon menetapkan 
bahwa satu koin - USDi, USD1oo, semua bergantung 
pada tujuan diciptakannya koin itu. 


Poin dalam kartu kredit yang kita dapatkan dari ha- 
sil belanja selama periode tertentu, juga bisa kita sebut 
uang virtual karena jumlah poin bernilai tukar, dan 
dapat ditukar dengan barang. Misalnya, jam tangan yang 
bank siapkan untuk penukaran poin, sudah tentu jam 


tangan itu mereka beli dengan uang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERBURU BITCOIN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


APA ITU MATA UANG KRIPTO? 


Tadi kita sudah membaca tentang uang virtual. Saya me- 
lihat ada defenisi yang membingungkan bahwa bagian 
dari digital currency (mata uang digital) adalah virtual 


currency dan cryptocurrency (mata uang kripto). 


Memang benar, Wikipedia menyebutkan demikian, 
tetapi ada perkataan mistakenly classified (kesalahan kla- 
sifikasi) untuk cryptocurrency dalam pengklasifikasian 


mata uang digital. 


Wikipedia.org memberikan defenisi kriptografi se- 


cara baik: 


Kriptografi (atau kriptologi, dari baha- 
sa Yunani kputtos (kryptds), “tersembunyi, rahasia”, 
dan ypapew igraphein), ,,menulis", atau -Aoyta flogi, 
“ilmu”)LI) merupakan keahlian dan ilmu dari cara-cara 
untuk komunikasi aman pada kehadirannya di pihak 
ketiga. Secara umum, kriptografi ialah mengenai meng- 
konstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang 
dapat memblokir lawan: berbagai aspek dalam keamanan 
informasi seperti data rahasia, integritas data, autentika- 
si, dan non-repudansi merupakan pusat dari kriptografi 
modern. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


